WikipediA 

Bahasa Maya Yukatek 


Bahasa Maya Yukatek (endonim: Maya;'^^^ Yukatek 
Maya dalam ortogra|i yang telah direvisi oleh Academia 
de Lenguas Mayas de Guatemala) , disebut Maaya t'aan 
(secara harfiah berarti "ucapan Maya") oleh para 
penuturnya, adalah sebuah bahasa Maya yang dituturkan 
di Semenanjung Yukatan dan Belize utara. Para penutur 
bahasa ini meyakini bahwa nama bahasa ini adalah 
"bahasa Maya". Nama "Yukatek" ditambahkan oleh ahli 
bahasa untuk membedakannya dari bahasa-bahasa Maya 
lainnya (seperti bahasa K'iche' dan Itza') . Maka dari itu, 
istilah "bahasa Maya Yukatek" merupakan istilah 
ilmiah. 

Bahasa ini masih menjadi bahasa ibu sekitar 800.000 
orang di Yukatan dan beberapa wilayah di Campeche , 
Tabasco, Chiapas , dan Quintana Roo . Terdapat pula 
sekitar 6.000 penutur di Belize. 

Catatan kaki 


1. ^ INALI (2012) Mexico: Lenguas indfgenas 
nacionales (http://site.inali.gob.mx/pdf/libro lengu 

as indigenas nacionales en riesgo de desapa 

ricion.pdf) 

2. ^ Ley General de Derechos Linguisticos 
Indigenas (http://www.sep.gob.mx/work/resource 
s/LocalContent/62817/12/ley gen derechos ling 

_indigenas_2.htm) Diarsipkan (https://web.archiv 
e.org/web/20070208095913/http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/62817/12/ley 

_gen_derechos_ling_indigenas_2.htm) 2007-02-08 di Wayback Machine . 

3. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Yucateco" . Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. ^ "Maya, Mayas, or Mayan? Clearing Up the Confusion" . Yucatan Today. Diakses tanggal 11 
April 2017. 

5. ^ "Maya or Mayans? Comment on Correct Terminology and Spellings" . OSEA-cite.org. Diakses 
tanggal 12 March 2017. 



Yukatek 


Maya 


Maaya T'aan 

Dituturkan di 

Meksiko, Belize 

Wilayah 

Yucatan, Quintana Roo, 
Campeche, Belize utara 

Penutur 

bahasa 

[1] 

Rumpun 

bahasa 

Maya 

■ Yukatek 


■ Yukatek-Lacandon 


■ Yukatek 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Meksiko^] 

Diatur oleh 

INALI 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

yua 

Glottolog 

yucal254 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/yuca 


1254)P] 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Maya_Yukatek(&oldid=14501216 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 27 November 2018, pukul 04.52. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













































